anda bisa menyaksikan penjelasan penyebar ajaran wahabi yaitu muhamad bin abdul 
wahab dalam video youtube di bawah ini yang disertai contoh hal hal baru 



pernyataan beliau bersandarkan pada hadis sahih muslim berikut : 

dari "Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 

yang memulai (hal baru)perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh 

pahalanya serta pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya 

tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa 

yang memulai(hal baru) perbuatan jelek dalam Islam, maka ia akan 

memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya 

sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka." (HR. Muslim [1017]). 

BEGITU JUGA SYAIKH IBNU TAIMIYAH JUGA TELAH SEPAKAT DENGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I 
yang membagi bid'ah menjadi dua , fatwa ibnu taimiyah bisa anda baca artikel berikut : 
bukti ibnu taimvah sepakat dengan imam Svafi'i membagi dua bid'ah. 

jadi semuanya sudah sangat jelas bahwa penyebar ajaran wahabi sendiri menyatakan tidak 
semua hal baru itu bid'ah dan beliaupun juga berfatwa berdasarkan hadis hadis sahih dari 
Rosulullah begitu juga imam besar wahabi syaikhul islam wahabi yaitu ibnu taimiyah. 
harapan kami agar umat islam tidak mudah memfitnah sesat ataupun kafir bahkan menghalalkan 
darah sesama hanya karena kurangnya informasi atau keluasan pengetahuan tentang agama 
islam 

SEMOGA BERMANFAAT 



